



L. 





Yohanes 8:31-32 


31 Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang 
percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam 
firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 32 
dan kamu akan mengetahui kebenaran dan 
kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 


2016 - Disciple Nations for Chmt 


. V:l i\: m Wjfl» .%l 





Pastor s Message 



Jika Anda terus bertahcm (berpegang pada, tetap 
terhubung) dalam firman-Ku, maka: 

* Anda benar-benar adalah murid-Ku 

• Dari buah Anda akan tahu yang benar2 
murid Yesus. 

Anda akan tahu Kebenaran 

• Kebenaran di dalam diri Yesus 
Kebenaran ini membuat kita bebas 

• Kebebasan dlm Kristus; bukan dari dunia ini 


2016 - Disciple Nations for Chxj?t 


. V:l i\: m Hifl» .%l 





